Rangkuman Kualitas Energji 


Pembagian Sektor untuk Tanah atau Rumah 


Untuk menganalisa kualitas Tanah atau Rumah 
maka kita harus membagi Tanah atau Rumah 
tersebut menjadi 8 sektor, referensi titik berat. 
Setiap sektor tersebut memiliki tiga jenis energi 
atau bintang, yaitu Bintang Air, Bintang Gunung 
dan Bintang Langit. 

Bintang Langit merupakan Tubuh atau Kerangka 
sedangkan Bintang Air dan Bintang Gunung 
merupakan Aplikasi. 

Oleh karena itu kita hanya perlu mengamati Bintang 
Air dan Bintang Gunung di setiap sektor yang ada. 


Bintang Air dan Bintang Gunung 


e Bintang Air merupakan energi aktif yang akan 
menentukan kualitas kekayaan yang mungkin diraih 
oleh penghuni rumah. 

e Bintang Gunung merupakan energi pasif yang akan 
menentukan kualitas kesehatan yang mungkin 
diraih oleh penghuni rumah. 

e Karena saat ini kita berada di Periode 8, maka 
sektor dengan Bintang Air 8, 9, 1 merupakan sektor- 
sektor kekayaan sedangkan Bintang Gunung 8, 9, 1 
merupakan sektor-sektor kesehatan. 


Kombinasi Bintang Air dan Bintang Gunung 

e Secara teoritis, kombinasi Bintang Air dan Bintang 
Gunung memiliki arti yang unik. 

e Usahakan agar Bintang Air 8 bisa bertemu dengan 
Bintang Gunung 9 untuk membangkitkan kekayaan. 

e Usahakan agar Bintang Air 9 bisa bertemu dengan 
Bintang Gunung 8 untuk membangkitkan kesehatan. 

e Rumah Periode 8 yang bisa memiliki kedua 
kombinasi di atas merupakan rumah yang sangat 
baik karena bisa membangkitkan kekayaan dan 
kesehatan bagi penghuninya. 


Empat Jenis Rumah di Periode 8 


Rumah Kelas 1, Wang Shan Wang Shui, artinya 
Bintang Air 8 ada di depan dan Bintang Gunung 8 
ada di belakang. 

Rumah Kelas 2, Shuang Ling Xing Dao Xiang, artinya 
Bintang Air 8 dan Bintang Gunung 8 keduanya ada di 
depan. 

Rumah Kelas 3, Shuang Ling Xing Dao Zuo, artinya 
Bintang Air 8 dan Bintang Gunung 8 keduanya ada di 
belakang. 

Rumah Kelas 4, Shang Xiang Xia Shui, artinya 
Bintang Air 8 ada di belakang sedangkan Bintang 
Gunung 8 ada di depan. 


Pemilihan Rumah 
Untuk mencari kekayaan, penghuni harus tinggal di 
Rumah Kelas 1 atau Kelas 2; cocok untuk manusia 
yang sedang berada di usia produktip. 
Untuk mencari kesehatan, penghuni harus tinggal di 
Rumah Kelas 1 atau Kelas 3. 
Rumah Kelas 3 hanya cocok untuk manusia yang 
sudah tidak bekerja atau pensiun. 
Sedapat mungkin jangan tinggal di Rumah Kelas 4!!! 


Rumah Yang Harus Dihindari 
Bintang Air 5 atau Bintang Air 2 berada di depan 
rumah, apalagi kalau di pintu. 

Rumah yang menghadap ke Barat Laut (North West), 
hanya bisa digunakan pada periode yang sama. 
Rumah Kelas 4, Shang Shan Xia Shui. 

Rumah yang menghadap ke arah Kematian dan 
Kehampaan. 


Tahapan untuk menganalisa rumah 
Gambar denah rumah (floor plan), biasanya gambar 
ini dibutuhkan pada saat mengajukan IMB. 
Tentukan Titik Pusat Bangunan. Dalam ilmu fisika 
titik ini merupakan titik berat bidang datar. 

Ukur arah rumah dengan Kompas atau LuoPan. 
Pilih Transparansi yang sesuai dengan hasil 
pengukuran. 

Dari Transparansi tersebut kita dapat melihat 
distribusi energi di setiap sektor bangunan tsb. 


K. Tidur 3 


R. Keluarga 


K. Tidur 2 


K. Tidur 1 


Menentukan Titik Pusat Bangunan 


Analisa Interaksi Energi Bangunan 


WI na 
lara? 178° 180° 185» 190, 16, 4 Tr, 
ag 


nfeyyyeuey N 


| Energi 


Analisa Distri 


| | 
-|0 


Í 
|| 
| 
|| 


Uill | ik 


| 
| | 
ojm |o 
| 
| 


P 


| E2 Gil | 


0ez GZ oz 9 
a Lei Pb 


ke Denah Rumah 


Transparans 


Kesimpulan 
Walaupun tidak dapat dibuktikan secara matematis, 
manfaat FengShui dapat diamati. 
Pengaruh FengShui mulai terasa setelah 49 hari. 
FengShui memiliki banyak metode (aliran), sebuah 
rumah tidak mungkin mengikuti metode FengShui 
yang ada, pilihlah metode yang sudah anda yakini. 
Manfaatkan keahlian anda secara optimal. 
Walaupun bisa digunakan untuk mencari nafkah, 


sebaiknya pengetahuan Fengshui ini digunakan 
untuk kepentingan sendiri atau keluarga saja. 


Saran 


Kalau ingin digunakan untuk mencari nafkah, 
kurang cocok bagi orang yang berusia muda. 
Mencari nafkah melalui Chimet ini bisa dilakukan 
dengan berbagai cara, misalnya menjadi praktisi 
atau pengajar. 

Pasar Chimet ini sangat terbatas, kebanyakan orang 
hanya ingin mengetahui secara gratis. 

Kalau menjadi pengajar, ada resiko untuk 
menghadapi konflik dengan mantan murid. 

Kalau menjadi praktisi, jangan membohongi klien 
dan bicaralah secara terbuka. 


